02 


sebenarnya sudah terjadi sejak Yesus 
melayani di dunia. Waktu itu, Ahli-ahli Taurat 
menolak kebenaran bahwa Yesus setara dengan 
Allah. Mereka beranggapan bahwa Bapa lebih besar 
dari Anak, Penolakan ini pula yang membuat orang Yahudi 
dan para ahli agama membawa Yesus ke pengadilan agama 
dan menyalibkan Dia (Mat.26:65-66). 


Selama bertahun-tahun penolakan terhadap keilahian 
Yesus masih terus terjadi. Salah satu aliran yang menolak 
keilahian Yesus adalah Saksi Yehowah. Aliran ini menyebut 
diri sebagai Kristen, tetapi mengajarkan bahwa Yesus lebih 
rendah dari Allah. Mereka memakai Yohanes 14:28 sebagai 
pembenaran bahwa Yesus lebih rendah dari Bapa. 


Mereka percaya Yesus adalah ciptaan Allah yang 
pertama, jadi Yesus bukan atau tidak setara dengan Allah. 
Mereka juga mengajarkan bahwa Yesus punya kuasa, 
tetapi Ia tidak Maha Kuasa seperti Allah. Yesus juga 
manusia biasa yang tidak Maha Tahu. Benarkah Yesus 
lebih rendah dari Bapa? 


j enolakan terhadap keilahian Yesus 


Allah sejati, Manusia sejati 


Dalam Yohanes 14:28, Yesus mengatakan: “...sebab 
Bapa lebih besar dari Aku”. Kata “lebih besar” dalam ayat ini 
tidak menunjuk kepada hakikat Yesus, namun pada posisiNya 
sebagai Pengantara Allah yang Maha Kudus dengan manusia 


berdosa, sehingga manusia dapat kembali 
bersekutu dengan Allah Bapa. 


Kita tidak bisa menjelaskan Pribadi Yesus 
hanya dengan mencomot satu ayat. Kita harus 
melihat Alkitab secara keseluruhan. Perhati- 
kan bahwa ayat lain mengatakan, “...Kristus 
Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak 
menganggap kesetaraan dengan Allah itu 
sebagai milik yang harus dipertahankan...” 
(Filipi 2:5-11). Ia setara dengan Allah, tetapi 
dengan rela merendahkan diriNya agar melalui 
perendahan diriNya itu tersedia penebusan 
bagi dosa manusia yang sesuai dengan 
tuntutan Allah. 


Posisi lebih rendah tidak sama dengan 
hakikat yang lebih rendah. Dalam Ibrani 1:3-4 
kita mendapat contoh tentang hakikat yang 
lebih rendah satu dari yang lainnya, yaitu 
hakikat Yesus jauh lebih tinggi dari pada 
malaikat. 


Keilahian Yesus sangat penting artinya 
bagi kekristenan karena selain hal ini adalah 
kebenaran yang diajarkan oleh Alkitab, peno- 
lakan terhadap keilahian Kristus merupakan 
suatu serangan terhadap dasar kekristenan. 
Kita mengakui bahwa karena Yesus adalah 
Allah sejati dan manusia sejati, maka kemati- 
anNya menjadi tebusan yang layak untuk 
menyelamatkan manusia. 


Karena keilahianNya, kematian Yesus 
memiliki nilai yang tidak terbatas. Barangsiapa 
percaya kepadaNya tidak akan binasa, mela- 
inkan beroleh hidup yang kekal. 


Jika Yesus lebih rendah dari Bapa, Dia 
tidak mungkin bisa jadi penebus dosa, karena 
firman Tuhan dalam Mazmur 49:8-9 menulis- 
kan: “Tidak seorangpun dapat membebaskan 
dirinya, atau memberikan tebusan kepada 
Allah ganti nyawanya, karena terlalu mahal 
harga pembebasan nyawanya dan tidak 
memadai untuk selama-lamanya”. Manusia 
tidak mungkin menebus dosa dirinya sendiri 
atau sesamanya, karena itu Allah 


menyediakan penebusan itu bagi manusia (Yoh 
3:16). 


Maha Tahu 


Saksi Yehowah menolak keilahian Yesus dan 
berkata bahwa Yesus tidak Maha Tahu. Biasanya 
mereka mengutip Matius 24:36 yang berbunyi: 
“Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorangpun 
yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan 
Anakpun tidak, hanya Bapa sendiri". Konteks ayat 
ini sama seperti Yohanes 14:28. Yesus sedang 
berbicara dari posisinya sebagai manusia. 


la Allah yang Maha Tahu. Kitab Injil mencatat 
empat kali pernyataan Yesus berkenaan dengan 
penderitaan dan penyaliban yang akan dialami- 
Nya. Hal ini menunjukkan betapa Ia Maha Tahu. 
Hal ini sangat berbeda dengan manusia. Manusia 
tidak tahu satu detikpun apa yang akan terjadi di 
dalam hidupnya. 


Selain Maha Tahu, Yesus juga Maha Kuasa. 
Buktinya, Yesus memiliki wewenang untuk meng- 
ampuni dosa, bahkan Ia memiliki semua kuasa di 
surga dan di bumi (Matius 28:18). 


Saksi Yehowah memiliki kepercayaan yang 
berbeda karena mengacu pada alkitab mereka 
sendiri yang diterjemahkan secara berbeda dan 
tidak sesuai dengan kaidah terjemahan bahasa 
Yunani dan Ibrani yang benar. Penerjemahan 
Bahasa Ibrani dan Yunani mensyaratkan 
pentingnya perhatian pada “teks” dan “konteks” 
dari sebuah kalimat pada saat menterjemahkan. 
Sedangkan Alkitab Saksi Yehowah dihasilkan dari 
terjemahan kata per kata, lalu ditambah dengan 
pengajaran yang mereka yakini. 

Firman Allah menyatakan bahwa Yesus 
secara hakikat setara dengan Allah Bapa, tetapi 
berbeda dalam tugas dan posisiNya sebagai 
pengantara Allah dengan manusia berdosa. Yesus 
adalah Allah sejati dan manusia sejati, sehingga 
berkuasa mengampuni dosa kita dan 
menyediakan surga yang kekal bagi kita. @ 
(ag/berbagai sumber) 


03 


Ayahnya, Joost Kam, adalah seorang 

tukang pangkas rambut, pembuat rambut 
palsu dan pedagang kulit di S'Hertogenbosch, 
Belanda. Peter Kam, kakeknya, berasal dari 
Swiss. Ia datang ke Belanda sebagai tentara 
sewaan, kemudian menikah dengan orang 
Belanda dan menetap di sana. 

Keluarga Kam adalah anggota gereja 
Hervormd yang setia, tetapi suasana rumah 
tangga mereka dipengaruhi oleh semangat 
pietisme Herrnhut. Mereka mempunyai 
hubungan dengan kelompok Herrnhut di Zeist. 

Joseph Kam sering mengunjungi kelompok ini 
sehingga sangat dipengaruhi olehnya. 


J oseph Kam dilahirkan September 1769. 


Injil kepada orang kafir 

Setelah Kam menyelesaikan pendidikan 
rendahnya, ia tidak melanjutkan pendidikannya 
pada tingkat yang lebih tinggi. Ia membantu 
ayahnya dalam usaha perdagangan kulit. Dalam 
usaha inilah Kam sering mengunjungi Zeist. 
Akibatnya adalah timbulnya keinginan yang kuat 
dalam diri Kam untuk memberitakan Injil kepada 
orang kafir. Namun, keinginannya itu ditahannya 
bertahun-tahun karena orang tuanya tidak rela 


untuk melepaskannya. Orang tuanya mengi- 
nginkan agar Joseph meneruskan usaha perda- 
gangan kulit itu karena kakaknya, Samuel Kam, 
sudah menjadi pendeta di Berkel. 

Pada tahun 1802 ayah dan ibunya 
meninggal. Usaha perdagangan kulit merosot 
dan pada akhirnya kegiatannya dihentikan. 
Joseph mencari pekerjaan lain yaitu menjadi 
pesuruh pada Mahkamah Nasional. Pada tahun 
1804 Joseph menikah, namun istrinya 
meninggal pada waktu melahirkan anak 
pertama. Sang anak meninggal juga beberapa 
bulan kemudian. 

Saat itu tekadnya untuk menjadi pekabar 
Injil benar-benar bulat. Ia melamar kepada NZG 
pada tahun 1807. NZG belum memiliki sekolah 
pekabar Injil sendiri. Ia belajar menjadi pekabar 
Injil pada beberapa orang pendeta di Den Haag 
dan Rotterdam. 

Pada tahun 1811 “pendidikan 
persiapannya” dianggap selesai, namun Joseph 
belum dapat diberangkatkan berhubungan 
dengan keadaan perang masih berkecamuk. 
Belanda pada masa ini menjadi negara satelit 
Perancis sehingga terseret dalam peperangan 
dengan Inggris. Indonesia sendiri dirampas oleh 
Inggris dari Belanda. 

Sementara itu NZG bekerja sama dengan 
LMS (London Missionary Society) mengirimkan 
Kam ke Indonesia. Sebelumnya, LMS sempat 
menguji Kam dan ternyata Kam lulus sehingga ia 
tidak lagi diharuskan menempuh pendidikan di 
London. Pada tahun 1813 Kam ditahbiskan 
menjadi pendeta di London. 


Ditahbiskan jadi pendeta 

Penahbisan ke dalam jabatan pendeta 
merupakan tindakan yang sangat bijaksana 
karena dengannya Kam dapat melayani 
sakramen di Indonesia. Pada tahun 1814 Kam 
menuju Maluku pada umur 33 tahun, bersama- 
sama dengan Bruckner dan Supper. Sambil 
menunggu kapal ke Maluku, Kam melayani di 
sebuah gereja Protestan di Surabaya. Di sini ia 
membentuk satu kelompok kecil yang 
disebutnya “Orang-orang Saleh Surabaya”. 
Kelompok ini sangat giat dalam pekerjaan 


pemberitaan Injil. 

Pada tahun 1815 Kam meninggalkan 
Surabaya menuju Ambon. Pada bulan Maret 1815 
Kam tiba di Maluku. Ia memulai pekerjaannya untuk 
menghidupkan kekristenan di Ambon yang sudah 
terlalu lama ditelantarkan. Ia mengadakan 
perkunjungan-perkunjungan ke jemaat-jemaat di 
Ambon, Haruku, Seram selatan dan Saparua. 
Dalam perkunjungan itu ia berkotbah, membaptis- 
kan, melayani Perjamuan Kudus, dan memperda- 
maikan pertengkaran-pertengkaran yang terjadi. 

Pada tahun yang sama, Kam melangsungkan 
pernikahannya dengan seorang gadis Indo- 
Belanda, Sarah Timmerman. Dia sangat setia 
menemani Joseph. 


Semangat melayani Tuhan 

Perkunjungan diadakan terus-menerus di 
seluruh kepulauan Maluku bahkan sampai ke 
Minahasa, Sangir Talaud dan ke Timor. Perjalanan 
ini melelahkannya namun semangatnya untuk 
bekerja bagi Tuhan menghiburnya. Jemaat-jemaat 
dikuatkan dan dihidupkan oleh pelayanan yang tak 
kenal lelah dari Joseph Kam. 

Berhubungan dengan beratnya pekerjaan 
maka Kam meminta tenaga pekabar Injil dari NZG. 
Setelah tenaga-tenaga baru datang, Ambon 
menjadi pusat pekabaran Injil untuk Indonesia 
Timur. Kini Kam bersama istrinya bertindak sebagai 
pembimbing dari tenaga-tenaga baru ini. Sarah 
mengajarkan bahasa Melayu dan sementara itu 
Kam membawa mereka ke jemaat-jemaat supaya 
mereka mengenal pekerjaan secara langsung. 

Kam terus saja mengadakan perjalanan 
keliling mengunjungi jemaat-jemaat. Kam mende- 
rita sakit karena kelelahan yang amat sangat dalam 
perjalanannya ke Maluku Tenggara, sehingga ia 
terpaksa kembali ke Ambon. Segala usaha untuk 
menyelamatkan jiwanya tidak berhasil. 

Joseph Kam meninggal pada tanggal 18 Juli 
1833 setelah berjerih lelah melayani selama 20 
tahun di Maluku. 

Kam dikenang sebagai Rasul Maluku sebagai- 
mana ditulis di atas batu nisannya di Ambon. 
Banyak dongeng-dongeng mengenai “kesaktian” 
doa-doa Kam di Maluku. m (Riwayat Hidup Singkat 
Tokoh Gereja, Drs. FD. Wellem, M.Th.) 


05 


khusus untuk pria & wanita mawar SHaron 


usia 55 tahun ke atas 
Rabu, 14 April 10 
pk. 09.30, Chapel 


\ pembicara: 
Ibu Lidya 


Ajaklah jiwa-jiwa baru 
dalam ibadah ini! 
pembicara: Rabu, 14 April 10 


Pdt. Bambang Wijaya PK. 10.00, 
(Jakarta) R. Ibadah Utama 


Rabu, 14 April ‘10 
pk. 18.30 WIB, 
R. Ibadah Utama 


Ajaklah kerabat & 
rekan-rekan bisnis Anda! 


khusus bagi para 
pengusaha & wiraswasta 


Dod malam 


n Jumat, 16 April 10 
pembicara: pk. 19.00, 


Pdt. Lanny Kristanty R. Ibadah Utama 


Mohon Perhatian: 


Bagi pasangan yang akan mengikuti 
pem berkatan Pemberkatan Nikah Kudus harap 


z mendaftar paling lambat 6 bulan 
G | a sebelumnya. 

INFORMASI: 

= Bpk. SUTJIP 

=> U u di 031-545 1335 ext.126 

06 


Setiap jam kerja 


IKUTILAH STREAMING 
ARMY OF GOD 


MAWAR SHARON YOUTH 


DI AOG.OR.ID 
TIAP MINGGU, PK. 10.00 


MAWAR SHARON YOUTH 7 
MAWAR SHARON YOUTH ZA 


kesaksian 


Bagi Anda yang mengalami 


mujizat Tuhan,dan ingin NB: Setiap artikel yang 
kesaksian Anda menjadi berkat. masuk akan menjadi hak 
Silakan mengirimkan kesaksian redaksi, Redaksi berhak 


anda dalam bentuk naskah tertulis/ untuk mengedit naskah 
disket disertai dengan foto pribadi ke: sesuai standar Warta 
Redaksi Warta GMS Pusat, GMS, juga untuk 

Jl. Cempaka 24, Surabaya, memutuskan dimuat atau 
Telp: 031-5451335, tidaknya kesaksian Anda, 
Fax: 031-5322452 atau 

email ke ag ty099@yahoo.com 


Persiapkan diri Anda untuk 


persembahan 


Minggu, 18 April 2010 


07 


Kebaktian Umum! Pk. 07.00 
Kebaktian Umum Il Pk. 10.00 
Kebaktian Umum III Pk. 16.00 
Kebaktian Umum IV Pk. 19.00 


Kebaktian Anak | Pk. 07.00 
Kebaktian Anak II Pk. 10.00 
Kebaktian Anak Ill Pk. 16.00 
English Service 

(MSCS It.1) Pk. 16.00 


Kebaktian Anak IV. Pk. 19.00 


Sabtu Pk.18,30 
Kebaktian Anak (Sabtu) Pk. 19.15 
Jl. Cempaka 18i, Surabaya. 


Keb. Pra Remaja 1 Pk. 10.00 
Keb. Pra Remaja 2 Pk. 16.00 
(Bertempat di Convention Hall) 
Jl. Cempaka 24, Surabaya. 


Keb. Umum + Anak Pk. 07.00 
RM "Mutiara” 
JI. Manyar Kertoarjo IV/B Sby. 


Keb. Umum + Anak Pk. 16.30 
Jl. Kenjeran 623, Surabaya 


Keb. Umum 4 Anak Pk. 07.00 
Sebelah Bank Mandiri, 
Jl. Jemursari 81 


Doa Malam Jumat) Pk. 19.00 
Keb. Umum + Anak 1 Pk. 07.00 
Keb. Umum 4 Anak2 Pk. 10.00 
Jl. Raya Sukomanunggal 

Komplek Pertokoan Satellite Town 
Square Blok F/ No: 1-6, 22-26 


Keb. Umum + Anak Pk. 08.30 
Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 
Raya Menganti Gemol no.33, Sby. 


Keb. Umum | + Anak Pk. 07.00 


Keb. Umum II + Anak Pk. 10.00 
Keb. Umum III + Anak Pk. 17.00 
Keb, Dewasa Muda (Sabtu) Pk. 19.00 
EagleTeens Pk. 16.00 
Keb. Pelajar Pk. 13.00 


Sebelah “HERO” Supermarket, KAV.A2 
No. 27-32 Ji. Pahlawan Sda. 
Telp. 8946136, Fax 8052650 


Keb, Umum - ProM Pk. 07.30 
Keb, Anak Pk. 07,30 
Keb, Pelajar Pk. 10,00 
Keb, Pemuda Pk. 17.00 
Keb, EagleTeeens Pk. 10,00 
Doa Malam (Rabu) Pk. 18.00 


Jl Raya Dieng 19, Telp. 0341-570539 


Keb. Umum Pk. 10.00 
Bukit Doa Immanuel, Prigen (Tretes) 


Keb. Youth Pk. 10,00 
Keb, EagloKids (Sabtu) Pk, 15,30 
Keb, Umum Pk. 17.00 
Keb. Doa Malam (Kamis) Pk, 18.30 


J), Karyawan Baru 3 blok Q-R 
Komplek Niaga Square Kelurahan 
Sentanan, Mojokerto (0321-393026) 
CP: Rudolf - 085231587557 


Keb, Pemuda Pelajar (Sabtu) Pk. 18.00 
Keb, Umum Anak Pk. 16,00 
Sekretariat & tempat Ibadah; 

Kompleks Ruko Cempaka Mas C-8 

Jl. Soekarno Hatta 

(0321-854337) 

CP: Jacobus - 081356214443 


Keb. Umum Pk. 17,00 
Keb. Anak | Pk. 08.00 
Keb. Anak Il Pk, 17.45 
Keb. Remaja Pk, 11.00 
Keb.Pro M (Sabtu) Pk, 19.00 


Jl. KH, Agus Salim No.11 A-17, Pert, 
Belga, Tulungagung. telp,0355. 328873 


Keb, Umum 1 (Minggu) Pk. 07,00 
Keb. Umum Il (Minggu) Pk. 17.00 
Keb. Eagleteens Pk. 10,00 
Keb. Pemuda (Jumat) Pk. 17.00 
Keb. Pro-M (Sabtu) Pk. 19,00 


di Pertokoan Jember Business Center 
Jl. Trunojoyo 26, Jember 

Keb. Eaglekids | (Minggu) Pk. 07.30 
Keb. Eaglekids II (Minggu) Pk. 17.00 
di Jl. WR. Supratman 10 B, Jember 
Sekretariat: JI. WR. Supratman 10 B, 
Jember. Telp & Fax 0331-427924 


Satelit Yogyakarta 

Ibadah Umum + Pro-M Pk. 08.00 
Keb. Doa Malam (Kamis) Pk. 18,30 
Keb. Anak Pk. 08.30 
Keb. Pelajar (Sabtu) Pk. 17.00 
Keb. Pemuda Pk. 17.00 


JI, Raya Janti 100a, Yogya 
Telp: 0274-489585 Fax: 0274-488823 
CP: Pdt, Antoni M. (08165430899) 


Sat. Salatiga “Double K" 


Keb. Umum | Pk. 07.00 
Keb. Umum Il Pk. 16.00 
Keb. Anak (Sabtu) Pk. 15.00 


JI, Sukowati 62, Telp/Fax (0298) 328124, 
Telp/sms 0298 - 7180600 
CP: Arief Wicaksono (08562722328) 


Sat. Semarang “Double R” 


Keb. Umum Pk. 08.00 
Keb. Eaglekids Pk. 08.30 
Keb Remasa (Sabtu) Pk. 17.00 
Keb. Youth Pk. 17.00 


Sekil, Wotgandul Barat 33, samping SMU 
Kebon Dalem, 

Telp.& Fax: 024-3581900 

CP: Pdm. Bernard S (08562723723) 


Sat. Bandung "Double T” 
Keb, Umum + Pro-M +Anak Pk. 08.00 


Keb. Youth 1 Pk. 11.00 
Keb, Youth 2 Pk, 15.00 
Graha Mawar Sharon P1 BTC 

(eks Office BTC) 


Sek: JI, Djunjunan Pasteur 143-147 
Telp: (022) 6126524 


Favour Satellite - Jakarta 

Keb. Umum+Pro-M+Anak Pk. 10.00 
Eagle Youth Community, 

Keb. Pelajar Pk. 13.00 
Keb, Mahasiswa Pk. 16.00 
Gajah Mada Tower It. 26, Jakarta Barat. 
Skrt.: Gajah Mada Tower It. 26 

Telp. 021-63858888, 63872280 


Sat. Manado 

Keb. Umum 1 + Anak Pk. 10.00 WITA 
Keb. Youth Pk. 14.00 WITA 
Keb. Umum 2 Pk.18.00 WITA 


Gereja: Hotel Aston It.5, Manado 
Sekretariat: JI. Diponegoro 121, 
telp. 0431-863877 

Cp. Nain (085240163011) 


Sat. Bitung “House of Glory” 
Keb. Umum (Minggu) Pk. 09.00 WITA 
Keb. Pemuda (Kamis) Pk. 17.30 WITA 
Keb. Anak (Jumat) Pk. 15.30 WITA 
Gedung Mawar Sharon 

JI. Sam Ratulangi, Pakadoodan link Ii 
Telp: 0438-30903 

Cp: Pdp. Tjandra 0856 3015 797 


Satelit Tondano “HOR” 


Keb. Umum | Pk.10.00 WITA 
Keb. Youth (Sabtu) Pk.17.00 WITA 
Keb. ProM Pk18.00 WITA 
Keb. Anak Pk. 10.00 WITA 


GMS “House Of Restoration”, 
Jl. DI. Panjaitan Lingk 1, Taler 
(Depan kantor Pos Tondano) 

Contact Person : Sdri Nolvien 
(085657222502) 


Sat. Kotamobagu 

Keb. Umum (Minggu) Pk. 19.00 WITA 
Keb. Pemuda (Kamis) Pk. 19.00 WITA 
Keb. Anak (Kamis) Pk. 15.00 WITA 
Hotel Bulawan, Jl. Arief Rahman Hakim 
No.42, Kotamobagu Bolaang 
Mongondow 

Sek: Jl. $ Parman Lingk 5 Togop (95711) 
Kotamobagu 

Contact Person : Pdp.Chris Tuturoong/ 
Ktr Gereja (0434-22462) 


Satelit Makassar 

"God's Dwelling Place" 

Keb. Anak Pk. 10.00 WITA 
Keb. Youth Pk 12.45 WITA 
Keb. Umum+ Pro-M Pk. 16.00 WITA 
Gedung Mawar Sharon: 

Jl. Ujung Pandang 8-9, Komplek Rukan 
eks. Taman Bahari, Makassar 

Telp : 0411-322114 Fax -0411-322114 
Cp: Samsi, 087841853770 


Satelit Palembang 
Keb, Umum 

Keb. Anak 

Gedung Mawar Sharon: 
Hotel Budi, Komplek ilir Permai 
blok D-2 No. 26-32, Palembang 
Cp: Pdp. Maxi Edward Lonta 
(08192043867) 


Pk, 10,00 WIB 
Pk. 10.00 WIB 


Sat, Pontianak “City Harvest” 


Keb. Umum 1 (t.2) Pk 10.00 
Keb. Umum NGALA Pk. 18.00 
Keb. Anak (It3) Pk. 10.30 
Keb. Youth (t2) Pk 14.00 


JI. A. Yani, Komplek A. Yani 
Sentra Bisnis Blok C-12, 
Megamall, Pontianak. 
Sekre: It.1, (0561- 760049) 


Satelit “Grace Satellite” Samarinda 


Keb, Umum Pk. 17.00 WITA 
R. Serbaguna “The Pavilion" 
(Sebelah Pisa Cafe), 


Jl. Muso Salim 28 
Cp: Brilli (0541)7770649/ 


081808822698 

Sat. Ambon "Fire of Glory” 

Keb. Umum 4 Anak Pk. 09.00 
Keb, Umum Pk. 18.00 
Keb. Eagle Teens Pk.15.00 
Keb. Pemuda Pelajar Pk. 12.00 


J, Tuluka Bessy 48, Mardika- Ambon 
Cp: Pdt. Shiendy : 081247070008 / 
0911 314570 


Sat. Gideon (Saparua-Mik) 


Keb. Umum Pk. 09.00 
Keb. Pelajar Pk. 13.30 
Keb. Anak Pk. 16.00 


Porto Haria Saparua 
Cp: Megie Patikawa 0931. 21487 


Sat. Masohi (Mik Tengah) 

Keb. Umum Pk. 10.00 
Keb. Pemuda Pelajar Pk. 17.00 
Pertokoan “Ratu Olivia" (sebelah hotel 
Isabella). Skr. Jl. M. C. Tiahahu, Masohi 
telp. 0914-21163 CP: Jemmy Maloky, 
081343313279 


Satelit Medan "MY Home" 

Keb. PRO-M (Sabtu) Pk. 19.00 
Keb. Umum | + Anak Pk, 08.30 
Keb. Umum II + Anak Pk. 11.00 
Keb, Umum III + Anak Pk. 17.30 
Keb. Pemuda/ Pelajar Pk. 14.00 


Sun Plaza, It. roof, JI. H. Zainul Arifin 7, 
Telp. 061-4501295, fax. 061-4501296 
Sek: Il. PJ. Nehru/Kalingga 16 C 
Telp.061-4158717, 4520270 

fax 061-4525732 


Sat. Balikpapan "House of Mercy” 
Keb. Umum + Anak Pk. 10.00 WITA 
Keb, Pemuda/ Remaja 13.00 WITA 
Jl. Mayjen Sutoyo RT44 no. 32 Gn. Malang 
(ex. gudang YOVA Lama) 

Sekret: JI. Mayjend Soetoyo RT.44 No.32 
Gn. Malang (Ex. Gudang YOVA lama) 

CP: Hendra Stefanus: 081803228122, 
Telp:0542 - 425937, Fax: 0542-425938 


Sat. "The Light" Denpasar (Bali) 


Keb. Umum Pk. 09,00 
Keb. Anak (It, 2) Pk 09.30 
Doa Malam (Jumat) Pk. 19,00 
Keb. Pro-M (Sabtu) Pk, 19.00 
Keb. Pemuda, Pelajar Pk. 13.00 


Jl. Teuku Umar 192, Denpasar, Bali 
(Depan Putra Mahkota, sebelah IMF) 
Telp: 0361-238547 Fax: 0361-221172 


09 


TI ra 
Ate Pe ay - 


ada hari Kamis dan Jumat, tanggal 

25 dan 26 Maret 2010, GMS Satelit 

Manado mengadakan KKR dengan tema 
“The Revolutionary Explosion” yang dilayani oleh 
Ps, Philip Mantofa. Tempat KKR cukup unik, yaitu 
di sebuah ruang pertemuan terbuka di pinggir 
pantai yang dikenal dengan nama “Blue Banter 
City Walk Manado”, Meski musim hujan, selama 
dua hari KKR diliputi dengan cuaca panas tanpa 
hujan setetes pun. Hujan justru datang di hari 
Rabu (24/3), sebelum KKR, dan Sabtu (27/3), 
sesudah KKR. 

Puji Tuhan, pada hari pertama, KKR 
dihadiri oleh 2350 orang dan 95 orang meresponi 
altar call. Sedangkan di hari kedua, dihadiri oleh 
2600 orang dan 441 orang maju altar call. Total 
orang yang dibaptis selama dua hari adalah 91 
orang 


ertama 
Sebelum hari-H, panitia telah memasang 
promosi di koran, spanduk, radio maupun baliho. 
Di sisi lain, seluruh jemaat terus mendukung 
dalam doa dan puasa. Pada hari pertama, tim 
“Musik Bambu” (alat musik khas Manado) 
berkeliling kota sejak pukul 15.00 WITA untuk 
mempromosikan KKR. Promosi ini ternyata 
cukup efektif untuk menarik jiwa-jiwa. 

Pada pukul 18.00 WITA, KKR dimulai 
dengan opening yang diiringi musik bambu dan 
tarian selamat datang dari Departemen 
“Kesenian dan Kebudayaan" Sulawesi Utara. 


10 


Ministry menampilkan 
drama musikal dengan tema “Langkah 
Peziarah” yang bercerita tentang orang-orang yang 
dipanggil sebagai murid dan memberitakan injil 
kepada semua orang. 

Dalam khotbahnya, Ps. Philip Mantofa 
mengajar jemaat untuk memiliki respon hati yang 
benar. Beliau menekankan bahwa respon hati yang 
benar akan mengijinkan rencana Tuhan digenapi 
dalam hidupkita. 

Hari kedua 
Pada hari kedua, KKR dibuka dengan 
persembahan musik dan lagu dari jemaat. Ada yang 
menyanyi solo, vocal grup, dan tari-tarian. Malam itu, 
Ps. Philip mengajarkan tentang menjaga 
kepercayaan Tuhan dengan penuh integritas dan 
tidak kompromi dengan dosa. Berbeda dengan hari 
pertama, KKR ini ditutup dengan pesta kembang api. 

Di akhir acara, Ps. Philip mengucapkan 
terima aksih kepada panitia dan mendoakan mereka 
untuk terus berapi-api dalam melayani Tuhan. Beliau 
juga mendoakan setiap jiwa-jiwa yang Tuhan 
percayakan, supaya bisa digembalakan dengan baik 
dan benar. 

Segenap panitia mengucapkan terima kasih 
kepada semua pihak yang telah mendukung dalam 
doa, daya dan dana. Tuhan Yesus memberkati. m 
(Yezeza dan Bobby, koresponden Manado) 


God” dilaksanakan yang ketiga kalinya. Kebaktian yang 

semula diadakan di Jatim Expo Jl. A Yani ini telah berpindah 
ke Sibec ITC di Jl. Gembong Surabaya, dan dilayani oleh Ps. lan Liao 
dari Taiwan. Beliau adalah seorang yang dipakai Tuhan dengan luar 
biasa. Beliau menginspirasi banyak anak muda yang hadir. Figurnya 
yang low profile dan sangat berapi-api membuat jemaat semakin 
diberkati. 

Ibadah dimulai pada pukul 10.00 WIB. Tim Praise and 
Worship adalah gabungan dari berbagai satelit di Surabaya, Ps. 
lan Liao membagikan firman dari Markus 5: 22-34. Melalui 
firman tersebut, Beliau menyampaikan: saat kita merasa Cc p 
tidak mampu, merasa tertolak oleh lingkungan, merasa tidak = 
ada seorang pun yang mempedulikan, kita harus ingat bahwa. 
Yesus peduli dengan kita, mengasihi kita apa adanya, dan 
sanggup mengubahkan seluruh kehidupan kita. 
Beliau kemudian menceritakan pengalaman 

pahit di masa kecilnya. la trauma menjadi seorang ayah 
karena mengalami didikan keras dan hampir dibunuh oleh 
ayah kandungnya sendiri. Bahkan ia sempat menolak 
untuk memiliki anak. Namun Tuhan kemudian menjamah Â© 
hidupnya dan memulihkannya. Hubungan dengan 
ayahnya dipulihkan. la bahkan telah memiliki seorang 
puteri. Beliau mengatakan: jika kita ingin mengalami 
mujizat Tuhan, maka kita harus mengulurkan tangan 
kepadaNya dan hidup mendekat padaNya. 

Dan di ujung kebaktian, Ps.Philip menutup 
ibadah dengan doa berkat. Melalui kebaktian hari itu, 
banyak anak muda dipulihkan. Sebanyak 168 orang 
maju pada saat altar call dan 33 anak muda 
dibaptis. Kita akan melihat kegerakan Tuhan yang 
luar biasa dari minggu ke minggu, dan A 
merasakan Tuhan akan membawa kita 
dari kemuliaan yang satu kepada 
kemuliaan yang lebih besar lagi. 

m (Tim AOG) 


l 2 ada tanggal 28 Maret 2010, Youth Revival Service “Army of 


VENUE TEAM DAFTARKAN DIRI ANDA 


COMMUNICATION TEAM CP: RIANA 
TELPON 


10.00 AM - SIBEC IT 


JL. GENBONG,SBY FOORARIN (6291) 5451335 EXT.121 
ae (6231) 60227395 
seu re wu aan, ou sume 
& Live Streaming at www.aog.or.id 2 0497744 GRATIS! 


Daftar Kebutuhan Sembako untuk 600 guru honorer : 
Sentuhan Kasih Bangsa = Beras @ 5 kg/pack : 3000 kg /3 ton 
sampai dengan akhir April 2010 8 Gula @ 1 kg/pack £600 kg 
m Garam @ 100 gr/pack : 600 pack 
Alat Tulis untuk 5000 siswa : Minyak Goreng @ 1 pack 600 It / 600 pack 
m Buku tulis : m Kecap manis @ 225 ml/pack :600 pack 
B Bolpen m Sabun mandi : 1200 pcs 
m Pensil (batang) m Sabun deterjen @ 500 gripack : 600 pack 
= Rautan m Pasta gigi @ 75 gr/tube : 600 pcs 
m Penghapus = Sikat gigi : 600 pcs 
m Penggaris E Container tempat sembako — : 600 pcs 


m Tempat Pensil 


Sumbangan dapat diberikan di: Transter ke Rekening: BCA Veteran 

Jl. Cempaka no.25, Surabaya, 2 ale. 010-401-7777 

Telp: 62 31-5351177 / 62 31-5451335 ext. 206 & 216 a/n. Yayasan Sentuhan Kasih Bangsa 
Pada hari Selasa-Minggu (Senin OFF) Info lebih lanjut hubungi: 62812.3113.7777 


